DOA-DOA RASULULLAH 


TR Ar 
BDI UNIT KORP RI 
PERTAMINA 


PENA A A P DAN SERI . 


Hamka 


Doa-Doa 
Rasulullah 


(dari kuliah Subuh RRI, Jakarta) 


| — 


PUSTAKA PANJIMAS 


Doa-Doa Rasulullah 
oleh Prof. Dr. Hamka 


J da 1982. 

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang 
All Rights Reserved 

Rancangan sampul : Joko Pe 

Kaligrafi sampul : D. Sirajuddin AR 
Pencetak PT CITRA SERUMPUN PADI, Jakarta 
PP.82.11 

Cetakan IX Januari 1985 

Cetakan X 'Mei 1986 

Cetakan XI Januari 1994 

Cetakan XII Agustus 1995 


DAFTAR ISI 


A.PENDAHULUAN 


IL Dan al Dot nn nian ita aan 1 
2. Kekuatan Doa Menukar Takdir .................... 4 
3. Kalau Doa dak Cepat Terkabul ................ 7 
l. Can Pembuka Doa . ena AA na a 12 
2. Contoh Penutup Doa .................. asian 13 
C. DOA-DOA RASULULLAH 
1. Doa Menyambut Subuh ......................... daaa 14 
2. Doa ke Luar Rumah ................... ee... 16 
3. Doa Berpakaian .......... Pe Ae ag 17 
4. Doa Menaiki Kendaraan ............................... 19 
5. Doa Masuk PASAT................. ee. 21 
6. Doa Meneguhkan Hati............... aaa 23 
7. Doa Selesai Salat ................ Pen ana 26 
an a a 30 
9. Doa Duka Cita.................... aan 32 
10. Doa Bertawakal ....................... esen sassaann. 34 
11. Doa Sebelum TIdUur ................. ee esa. 35 


. MUNAJAT RASULULLAH SAW.................. 44 


. DOA NABI APABILA MELIHAT ANGIN 


BESAR DATANG DISERTAI TANDA-TANDA 


AKAN HUJAN nn in aki 51 
. DOA-DOA YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN AZAN. ................ ee ansaaaan 58 
. DOA-DOA SALAT.. .................. aaa. 60 

1. Doa Pembukaan Salat ................................... 66 

2. Bacaan Ketika Sujud........................... a... 70 

3. Tentang Keutamaan Sujud .............................. 73 


A. PENDAHULUAN 


1. Dari hal Doa 


Di dalam beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 
doa adalah satu amalan penting sekali. 

Salat itu sendiri pun adalah doa. Sejak mulai kita 
mengucapkan Takbiratul Ihram (Allahu Akbar) kita telah 
mengakui kecilnya diri kita sendiri di hadapan kebesaran 
Ilahi. Bahkan seluruh alam ini pun menjadi kecil belaka. 
Pikiran dan ingatan kita, manusia yang kecil ini pun 
dihimpunkanlah kepada Yang Mahabesar. 


Karena pentingnya doa, bertebaranlah di dalam Al 
Quran sendiri doa dari nabi-nabi dan rasul-rasul Allah; doa 
Nabi Adam, doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi 
Yunus, doa Nabi Luth, doa Nabi Yusuf, doa Nabi Musa, 
dan doa nabi-nabi yang lain. Kemudian selain itu terdapat 
di dalam catatan hadis-hadis Nabi Muhammad saw, 
tentang doa-doa beliau sendiri dan doa yang beliau ajarkan 
kepada sahabat-sahabat, isteri, dan puterinya. 

Oleh sebab itu, untuk mendekatkan diri kita kepada 
Allah, seyogianya pula kita memakai doa-doa itu, agar 
dapat menghayatinya untuk menenteramkan hati kita. 


a Nabi saw ua kepentingan doa : 


SRAI: a aa 
Be Jas”! SG: pa 


a a Sui sg $ 


IZ P ID 
Op Ig 


Ad Du'au huwal 'ibadatu. Tsumma tala qaulahu ta'ala. 
'Waqaala Rabbukum ud'uni astajib lakum, innal 
ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna 
jahannama dakhirin. 


"Doa itu adalah ibadah. "Itulah sabda Nabi Muhammad 
saw. Lalu beliau membaca firman Allah. (Tersebut di 
dalam Surat Al-Mukmin, surat ke-40, Gyat 60). "Serulah 
Aku niscaya akan Aku perkenankan bagi kamu. 
Sesungguhnya orang yang merasa sombong dari beribadat 
kepada-Ku, akan masuklah mereka ke neraka jahanam 
dalam keadaan yang hina." 


(Hadis ini dirawikan oleh Ibnu Hibban. Dirawikan ; juga 
oleh At-Tarmidzi dan perawi-perawi hadis yang lain, 
diterima dari sahabat Rasulullah saw, Nuhman bin Basyir 
r.a.) | 

Di dalam hadis ini dinyatakan bahwa doa itu sendiri 
sudah boleh dikatakan ibadat,termasuk ibadat, atau yang 
semulia-mulia ibadat. Karena apabila kita telah berdoa 


2 


memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan de pak 


Demikian juga ketika Apa 
Dari Sayidina Ali bin Abi Thalib : 


Pena P. Au 


IN — 
Sa Sen 


Kullu du'a-in mahjubun hatta yushala'ala 
Muhammadi wa 'ala ali Muhammadin 


"Tiap-tiap doa itu masih tertutup, sehingga mengucap- 
kan salawat kepada Muhammad saw dan keluarga 
Muhammad." (Dirawikan oleh Ath Thabrani di dalam 
kitab hadisnya Al-Ausath) 


Menurut penyelidikan setengah ulama, hadis-hadis ini 
adalah perkataan Sayidina Ali sendiri, disebut hadis 
Mauquf (jika sabda Nabi saw langsung disebut Hadis 
Martfu). 


1. Contoh Pembuka Doa 


aa a kelangaakan 
A a a SISA 
a Mac; Ca Baa 
SAH A 


Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, hamdan yuwafi 
ni'amahu wayukaafi-u mazidahu, latuhsha tsana- 
un'alaika, anta kama atsnaita 'ala nafsika. Allahumma 
shalli wasallim 'ala rasulika wa nabiyyika sayiidina 
Muhammadinit thahiriz zakiyyi wa 'ala alihit 
thayyibina wa ashhabihil muttaqin ' 


"Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian Alam, 
pujian yang mengakui akan sekalian nikmat-Nya dan 
menerima dengan segala kerendahan hati akan segala 
tambahan-Nya tidaklah dapat dihitung berapa banyak puji 
sanjungan atas Engkau, Engkau sendiri, sebagaimana 
Engkau pun telah memujikan diri Engkau sendiri. Ya 
Allah, Kn kiranya selawat au salam kepada 
Maa yang bersih a suci din atas Pa 
yang baik-baik semua dan sahabat-sahabatnya yang 
muttagin," 


12 


2. Contoh Penutup Doa 


Se pa an 
a pa 


Washallallahu'ala sayyidina Muhammadin wa'ala 
aalihi wa shahbihi ajma'ina walhamdulillahi 
rabbil'alamin | 


"Dan. salawat dan salam atas penghulu kami 
Muhammad dan keluarga dan sahabat-sahabainya. Segala 
puji-pujian bagi Allah, Tuhan Semesta Alam." 

* Atau ditutup dengan ayat Al-Quran, akhir Surat Ash - 
Shaffat (surat ke-37), ayat 180 - 182. 


SAB aa 


DA a HERO: 


Subhana, rabbika rabbil 'izzati 'amma yashifuna 
wasalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi 
rabbil'alamin 


Maha sucilah Tuhanmu, Tuhan da seluruh Kekuasaan, 
dari apa yang mereka sifatkan. Selamat sejahtera atas 
para rasul yang telah diutus Allah. Sekalian puji-pujian 
untuk Allah, Tuhan Semesta Alam." 


13 


C. DOA-DOA RASULULLAH 
1. Doa Menyambut subuh 


Pena ya pa nan da 
ana a 
Peg ' 

BARAN Kiai, 
(bel 9 la Aa 


Allahumma inni ashbahtu minka fi ni 'matin wa' 
afiyatin wa sitrin, fa-aqim 'alayya ni'mataka wa 
'afiyataka wa sitraka fiddunya wal akhirati. 
Allahumma ma ashbaha bi min ni'matin au bi'ahadin 
min khalqika faminka wahdaka la ana laka, falakal 
hamdu walakasy syukru 


"Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi telah 
mendapat nikmat dan kesehatan serta tertutup rahasiaku, 
berkat karunia Engkau. Maka sempurnakanlah untuk aku 
nikmat Engkau, kesehatan dan penutupan Kenasia itu di 
seorang pun dar kd Engkau mendojii a kecuali 
dari Engkau sendiri saja, tidak ada sekutu bagi Engkau. 
Maka untuk Engkaulah segala puji-pujian dan untuk | 
Engkaulah segala kesyukuran (terima kasih)." 


(Dirawikan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban) 


A BAGAN Dan ag 
ASA ai Angga Dar A | 
Keja : aaa A 
LB an 
Kad. a AH 


P bola) - sa a Penan 


ama 
Ashbahna wa ashbahal mulku Iillahi wal kibriya-u 
wal 'azhamatu walkhalqu wal amru wallailu 
wannaharu wa ma yadhhafihima Illahi wahdahu. 
Allahummaj'al awwala hadzan nahari shalahan wa 
awsathahu falahan wa akhirahu najahan, as- 'aluka 
khairad dun-ya wal akhirati ya arhamar rahimin 


"Kami telah mendapat pagi hari, dan jadilah segala 
kekuasaan bagi Allah, demikian juga Kebesaran, 
Keagungan, Penciptaan makhluk, segala urusan malam 
dan siang, dan segala yang terjadi pada keduanya semua 
bagi Allah sendiri. | 


Ya Allah, jadikanlah kiranya permulaan hari ini suatu 
perbaikan dan pertengahannya suatu kemenangan dan 
penghabisannya suatu kejayaan. Aku memohonkan kepada 
Engkau segala kebaikan dunia dan akhirat; Ya Allah yang 
lebih Penyayang dari segala orang yang penyayang. ' 


(Hadis ini dirawikan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sunny) 


x 


IS 


2. Doa ke Luar Rumah 


ee. AKI 
daa, aa na a 
Da a LA 


P. SRA JR” 


Ma a a je 


Bismillahi, tawakkaltu, 'alallahi, Allahumma inni 
a'udzubika an adhilla aw udhalla, aw azilla aw uzalla 
aw azhlima aw uzhlama aw ajhala aw yujhila 'alayya 


"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, ya 
Allah! Aku berlindung kepada Engkau, dari kesesatan 
atau disesatkan orang. Dari tergelincir atau digelincirkan 
orang. Dari menganiaya atau dianiaya orang. Dari 
kebodohanku sendiri atau dibodohi orang." 


(Dari H.R. Abu Daud dan At Tarmidzi, dll.) 


Pe AA A a 


Bismillahi, tawakkaltu'alallahi wa la haula wa la 
quwwata illa billahi 
"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, 


tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dari 
Allah." 


16 


Nabi saw bersabda : 


"Kalau ini dibaca, setan menjauhi dan setan berkata 
kepada sesamanya, orang itu tidak dapat kita perdayakan 
lagi, Dia telah memohon petunjuk Allah dan perlindungan- 
Nya. Dan Allah telah melindunginya." 

(Perawi hadis ini Abu Daud, At Tarmidzi, an Nasa-1 
dan lain-lain) - 


3. Doa Berpakaian 


Pra a San KUAISKAN 
LL KA p 
PERAWAN 
pai 


Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi, as-aluka 
khai-rahu wa khaira ma shuni'a lahu, wa a'udzu bika min 
syarrihi wa syarri ma shuni'a lahu 


"Ya Allah, untuk Engkaulah segala puji-pujian, karena 
Engkau telah memberi pakaianku dengan dia- (sebut 
namanya, baju kemeja, dan lain-lain) aku mohon kebaikan 
dan kebaikan dari apa dia dibikin." 


(Dirawikan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban) 


Alhamdulillahil ladzi kasani ma uwari bihi'aurati, 
wa atajammalu bihi fi hayati 


"Segala pujian untuk Allah yang memberikan pakaian 
untuk penutup auratku, dan agar aku berhias pada 
hidupku." 


(At Tarmidzi dan Al Hakim) 


a” Pe PRN . P DA bye 
da ya AI Sa gES AWwIL 


eg 


Ah A A. | er. 
a aa a 
Alhamdulillahil ladzi kasani haadza wa razaqtanihi 


min ghairi haulin minni wa Ia quwwatin 


"Segala pujian untuk Allah yang telah memberikan 
pakaian dengan ini. Dan memberikan aku di luar daya 


(Abu Daud dan Al Hakim) 


4. D a kendaraan 


Si a Sa Ig na ag 
aan a Sa x Sa 
Si NN SA Sa 


PER 


IE DAR CR ASA 
SANG si BA; bang 
PAN a 


A Q 

Ba ya 

'An' Abdillahibni 'Umar r.a. qala : Innannabiyya 
saw, kanaidza rakiba rahilatahu kabbara tsalatsan 
tsumma qala : subhanalladzi sakh-khara lana hadza 
wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina 
lamunqalibuna, tsumma yaqulu : Allahumma inni as- 
aluka fi safari hadzal birra wattaqwa wa minal'amali 
ma tardha. Allahumma hawwin 'alainas safara wathwi 
lanal-ba'ida. Allahumma antash shahibu fis safari wal 
khalifatu fil ahli. Allahummash hibna fi safarina 


19 


wakhlufna fi ahlina, wakana idza raja'a ila ahlihi qala 
: a-ibuna ta-ibuna insya Allah 'abiduna lirabbina 
hamidun | 


"Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata dia : Bahwasanya 
Nabi saw apabila mengendarai kendaraannya 
bertakbirlah beliau tiga kali, kemudian beliau baca: 


"Amat suci Tuhan yang telah menjadikan ini kendaraan 
kita, dan tidaklah kita sanggup menciptakannya, dan 
sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Tuhan kita 
juga." 

Kemudian beliau baca : 


"Ya Allah, aku memohonkan kepada Engkau dalam 
musafir ini berbuat kebaikan dan takwa, dan beramal apa 
yang Engkau ridhai." 


"Ya Tuhan, mudahkanlah bagi kami perjalanan ini dan 
dekatkanlah kiranya yang jauh. Ya Allah, Engkau teman 
dalam perjalanan dan Engkaulah wakil pengurus 
keluarga." 


"Ya Allah, temanilah kami dalam perjalanan ini dan 
wakililah kami pada keluarga kami." 


keluarganya, beliau baca : 

"Telah kembali, dalam keadaan tobat, Insya Allah selalu 
memperhambakan diri, kepada Tuhan kami senantiasa 
memuji." 


| An Nasa-i, dan At Tarmidzi) 
20 


5. Doa Masuk Pasar 


P 24, Z 

PERAS 
KA A RARA Z BRA 
YA Pua maa 


Bean AAA A) ARUON 


Bismillahi, Allahumma ini as-aluka khaira hadzihis 
suqi wa khaira ma fiha, wa a'udzu bika min syarriha 
wa syarri ma fiha. Allahaumma ini a'udzu bika an u- 
shiba fiha yaminan fajiratan aw shafaqatan khasiratan 


"Dengan nama Allah, Ya Allah, aku memohon kepada 
Engkau kebaikan pasar ini dan kebaikan apa yang ada di 
dalamnya. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan 
dan kejahatan yang ada di dalamnya. Ya Allah, aku 
berlindung kepada Engkau jangan aku terkena musibah 
padanya, karena sumpah durhaka atau laba yang 
merugikan." 


(Dirawikan oleh Al Hakim) 


21 


PA PERIM A AT PER a 
SAS a aa 
Pr | PERGI D LA Aa 
Sa Ieda DA SA KI 
yi 


Sea Seri 


La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu; lahul 
mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 
hayyun la yamutu biyadihi khairu wa huwa 'ala kuli 
sya in qadir 

"Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Ia tidak bersyarikat 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji- 
pujian. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, 
dan Dia hidup, tidak mati. Di tangan-Nya segala kebaikan, 
dan Dia atas tiap-tiap sesuatu adalah Mahakuasa." 


(Dirawikan oleh At Tarmidzi dan Al Hakim) 


22 


6. Doa Meneguhkan Hati 


A Z Cek - 
KA ak 


P aa 
Ke 
l. IJ r SAR j 


.f/ 


a Sani | 
- AA a 
Ku aaa 
agan AMay) Ina A a 

cal 


Qalan-Nabiyyu shallallahu 'alaihi wasallama : Idza 
kanazannasudz dzahaba wal fidhdhata, faknizu antum- 
haulail kalimati : Allahumma inni as-alukats tsabata 
fi 1 amri wal'azimata'alar rusydi, wa as-aluka qalban 
saliman wa as-aluka lisanan shadiqaan, wa as-aluka 
min khairi ma ta'lamu, wa a'udzu bika min syarri ma 
ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'-lamu, innaka 
anta'allamul ghuyub | 


"Kalau ada orang yang mengumpulkan emas dan perak, 
maka hendaklah kamu mengingat kalimat ini: "Ya Allah! 


KN 


DE 
— 
Sa 


a 
AN 
- 
ng 
$ 
SANA N 
x 
B 
Nu 
WW “ 


23 


Aku memohon kepada Engkau supaya aku diberi tetap pa- 
da pendirian, dan teguh kepada kebijaksanaan, dan mohon 
aku dituntun bersyukur atas nikmat Engkau, dan mohon 
aku dituntun agar beribadat kepada Engkau dengan sebaik- 
baiknya, dan aku memohon Engkau anugerahi hati yang 
bersih dan mohon diberi lidah yang berkata jujur, aku mo- 
hon kebaikan yang Engkau ketahui, dan aku berlindung ke- 
pada Engkau dari kejahatan yang Engkau ketahui, dan aku 
mohon ampunan dari dosaku yang lebih Engkau ketahui, 
sungguh Engkau lebih mengetahui segala yang gaib." 


(Dirawikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal da 
sahabat Nabi saw Syaddad bin Aus r.a.) 


AAA SAN PING 
ARAMA Ad 


Allahumma inni as-alukal huda wat tuqa wal' afafa 
wal ghina 


"Ya Allah, aku mohon agar Engkau beri aku petunjuk, 
ketakwaan dan sanggup menahan diri dari kekayaan 
batin." | 

Pa ERA 


UL. 
D ARA, : 
Na pa A Da 
Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa 
syarri bashari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa 
syarri manni 


24 


kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatan, 
kejahatan lidahku, kejahatan hatiku, dan kejahatan nafsu 
seks." 


25 


7. Doa Selesai Salat 


PERAAA De KAA Serai ff 
Sa dr Raya D aa 
Bag 


Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhkhartu 
wamasrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta 
a'lamu bihi minni, Anta Ilahi 1a Ilaha illa Anta 


"Ya Allah, ampunilah bagiku dosaku yang dahulu 
pernah kukerjakan dan yang tengah kukerjakan, dan dosa 
yang aku kerjakan dengan sembunyi dan dosa yang 
'kukerjakan dengan terang-terangan serta dosa karena 
kelalaianku dan dosa yang Engkau lebih tahu daripadaku. 
Engkau Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau." 


Hadis Nabi saw " 


4 a; ua aaa C Du ENG 
(a Ba KAN a Ag 


# 


Ya Ayyuhan nasu tubu ila rabbikum. Fa- 
innistaghfirullaha, wa atubu jlaihi fil yaumi aktsara 
min sab'ina marratan. 

26 


"Wahai sekalian manusia, tobatlah kepada Tuhan kamu. 
Sesungguhnya aku sendiri minta ampun kepada Allah, dan 
minta tobat kepada-Nya, lebih daripada 70 x sehari." 


Pena Pg si a 


ng A EC Ma Sa, | 


Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal 
hazani, Wa a'udzubika minal'ajzi wal kasali wa 
a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika min 
ghalabatid daini wa qahrir rijali 


"Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari susah 
dan senang. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah 
dan malas; dan aku berlindung kepada Engkau dari bakhil 
dan pengecut. Aku berlindung kepada Buskau dari tekanan 


utang dan pa sesama a 
P 


PARA Spa 
Bs SUN NN 
Peg BA Be nn 
Aa AKA. 


27 


Allahummaj'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran wa 
fi bashari nuran, wa'an yamini nuran, wa'an syimali 
nuran, wa min baini yadayya nuran, wa min khalfi 
nuran ya min fauqi nuran, wa min tahti nuran, wa 
a'zhimli nuran yaumal qiyamah 


"Ya Tuhanku, jadikanlah dia dalam hatiku cahaya, dan 
pada pendengaranku cahaya serta pada penglihatanku 
cahaya dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, 
dihadapanku dan di belakangku, di atas dan di bawahku 
cahaya dan agungkanlah cahayaku di hati kiamat." 


(Dirawikan oleh Ibnu Muardawaih dan Ibnu Abbas) 


a ea 
SARA Se 


PAIP AN 


PERDA A) ," 
SENIN EA 


Allahummaghfirli khathi'ati wa jahli wa israfi fi 
amri wama anta a'alamu bihi minni. Allahummaghfirli 
hazali wa jaddi wa khatha-i wa'amadi wa kullu dzalika 
'indi | 


28 


"Ya Tuhanku, beri ampunlah bagiku, kesalahan- 
kesalahanku dan kebodohanku, kelalaianku di dalam 
pekerjaanku, dan apa pun yang Engkau lebih tahu dariku. 
Ya Allah, ampunilah bagiku pekerjaan yang kukerjakan 
dengan main-main dengan sungguh-sungguh, kekhilafanku, 
kesengajaan, dan setiap kesalahanku sendiri." 


29 


8. Doa Munajat 


PeNg 


Penaga daa 
pa PE Sea KA a PAS 
Sg a ANA DA BEST 
Ta en ANd a 
en KAN daa pa 
SAN Ani dim ARY 
ga ni Z 3 
Pel IA 


Allahumma ilaika asyku dha'fa quwwati wa qillata 


— .hilati wa hawani 'alan-nasi ya arhamar rahimina, anta 


rabbul mustadh'afina wa anta rabbi ila man takilni? 
Ila ba'idin yatajahamuni au ila 'aduwwin malaktahu 
amri? In lam yakun bika ghadhabun 'alayya fala ubali 
walakin 'afiyatuka huwa anusa'u li, a'udzu binuri 
wajhikal ladzi asyraqat lahuzh zhulumatu 
washalaha,alaihi amrud dunya wal akhirati an 
tunazzila bi gha-dhabuka au tahilla 'alayya sakhthuka 
lakal'utba hatta tardha, wala haula wa laa quwwata ila 
billahi 


30 


"Ya Tuhan! Kepada Engkau aku mengakui kelemahan 
kekuatan dan sedikit daya-upayaku dan tiada dayaku di 


aku peduli apa pun yang akan terjadi. Tetapi pemeliharaan 
dari sisi Engkau itulah yang melapangkan daku. Aku 
berlindung di wajah Engkau yang memberikan sinar bagi 
segala tempat yang gelap dan membawa kebaikan bagi 
pekerjaan dunia dan akhirat, supaya janganlah turun 
padaku kemurkaan Engkau ataupun menimpa pada diriku 
murka Engkau. Kepada Engkaulah aku mengadukan halku, 
sampai Engkau rida kepadaku. Tidak ada daya-upaya dan 
tidak ada kekuatan, kecuali dengan Allah." 


Ketika beliau saw pulang dengan kecewa dari Thaif di 
tengah jalan dibacanya munajat ini. Tidak berapa lama 
kemudian beliau dipanggil Isra dan mi'raj. 


31 


9. Doa Duka Cita 


KARAM AKA Bg paka Ja 


Maka HA (ae a 
PSM ng KER DAR 
P, PeASa 
na Pa A Saka 


AA Pena: a; sa , 


- 


Wa idza ashabaka hammun faqul : Inni 'abduka wabnu 

'abdika wabnu amatika nashiyati biyadika ma-dhin 
fiyya hukmuka 'ad-lun fiyya qadha-uka, as-aluka 
bikullismin huwa laka sammaita bihi nafsaka, au 
anzaltahu fi kitabika, aw'allamtahu ahadan min 
khalqika, awista-tsarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka 
antaj'alal qurana rabi'a qalbi wa nura shadri wajala- 
aghammi wa dzihaba hazani wa hammi 


“Dan apabila engkau ditimpa oleh suatu dukacita, 
maka bacalah : Ya Allah, aku ini adalah hamba Engkau, 
putera dari hamba Engkau, putera dari hamba perempuan 
Engkau, ubun-ubunku dalam tangan Engkau, berlakulah 


32 


atasku hukum Engkau, adillah atas aku takdir Engkau. 
Aku memohon kepada Engkau di atas tiap-tiap nama 
kepunyaan Engkau yang Engkau namai dengan dia diri 
Engkau, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab 
Engkau, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang pun 
dari makhluk Engkau, atau yang Engkau simpan dalam 
perbendaharaan gaib di sisi Engkau bahwa Engkau 
jadikanlah kiranya Al Quran menjadi kesuburan hatiku, 
dan cahaya bagi dadaku dan sirna segala kesusahan dan 
a aa dan kesusahanku." 


AAA Ka ang 
a KAN a 
LG AI 
PE a 
a Sea palang Ig da lola, ) 
CE a a 


Qala Rasulullah saw : Ma ashaba ahadan haznum, 
fazala : dzalika illa adzhaballahu hammahu wa 
abdalahu makanahu farhan, faqila ya Rasulullah afalan 
nata'allamuha? Faqala saw. bala, yanbaghi liman 
- sami'aha an yata'allamaha 


33 


Berkata Rasulullah saw Tidaklah menimpa kepada 
seseorang suatu kesusahan, kalau dibacanya doa ini, 
melainkan akan dihilangkan Allah kesusahannya itu dan 
diganti-Nya dengan kegembiraan. "Lalu ada orang 
bertanya: Apakah boleh kami mempelajarinya, Ya 
Rasullullah? "Tentu saja. Sepatutnya siapa yang 
mendengarnya, mempelajarinya." 

(Dirawikan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al Hakim 
dari Hadis Ibnu Mas'ud, dan dikatakan, bahwa hadis ini 
shahih atas jalan yang dirawikan oleh Muslim). 


10. Doa Bertawakkal 


JAN SM P aa 
an A Luas Ca a EM 

Da SAN: AN 7), A. 
Kera P7 


Ya Hayyu ya qayyumu ya badi'as-samawati wal 
ardhi, ya dzal jalali wal ikrami, la ilaha illa anta 
birahmatika astaghitsu ashlih li syu-uni kullaha, wala 


34 


takilni ila nafsi tharfata 'ainin wala ila ahadin min. 
khalqika 

"Ya Tuhanku, yang hidup, ya Tuhanku yang berdiri 
sendiri, ya Tuhanku pencipta segala langit dan bumi, ya 
Tuhanku yang empunya ketinggian dan kemuliaan. Tidak 
ada Tuhan melainkan Engkau dengan rahmat Engkau, aku 
ini mohon bantuan, perbaikilah keadaan-keadaan semua- 
nya, dan janganlah Engkau serahkan daku pada diriku 
sendiri, dan jangan pula pada seseorang pun dari makhluk 
Engkau." 


(Dari Hadis Shahih) 


11. Doa Sebelum Tidur 


LAA 


IN Na tAN: ya 
Pj) x 
a a AKA a 
DINALAS SENA Ta 
angan AK j 
ea sa an 


Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu 
wajhi ilaika wa fawwadhtu amri ilaika, wa alja'-tu. 


35 


zhahri ilaika. Raghbatan wa rahbatan ilaika. La 
malja'a wala manja minka illa ilaika; Allahumma 
inni aamantu bikitabikalladzi anzalta wa 
nabiyyikalladzi arsalta 


"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyerahkan 
diriku kepada Engkau, aku telah menghadapkan wajahku 
kepada Engkau, aku telah menyerahkan segala urusanku 
kepada Engkau, kerinduan dan kecemasan kepada Engkau, 
tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan 
diri daripada kemurkaan-Mu, melainkan kepada Engkau. 
Tidak ada tempat berlindung dan tempat bergantung 
kecuali kepada Engkau, Allah sungguh aku percaya kepada 
kitab-Mu yang Engkau turunkan dan aku percaya kepada 
Nabi-Mu yang telah Engkau utus." 


36 


12. Doa Salat Malam 


de P 
- an Aan Aa D 


Aa Bea eg A 
a Pa Kei 


PeAASAN aa 
AA ag Ne 
MAIS IA en 
a ea 


ep a D 


Su-ilat 'Aisyatu r.a. : Bi ayyi syai-in kana Rasulullahi 
saw yaftatahu shalatahu idza qaama minallail? Qalat 
: Kaana Rasulullahi saw. iftatah shalatahu bi: 
Allahumma rabba Jibrilla wa Mika-ila wa Israfila 
fathiras samawati wal ardhi, 'alimal ghaibi 
wasyahadati, anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu 
fihi yakhtalifuna, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi 
bi idznika innaka tahdi man tasyu-u ila shiratim 
mustaqim 


37 


Orang bertanya kepada Siti Aisyah r.a. (isteri 
Rasulullah saw ) : Dengan apa Rasulullah saw memulai 
salatnya jika beliau bangun (salat) malam? Dia menjawab: 
Adalah Rasulullah saw membuka salatnya apabila dia 
bangun (salat) malam dengan : "Ya Allah, Tuhan dari 
Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta sekalian langit dan 
bumi, yang mengetahui yang tersembunyi dan nyata; 
Engkau yang memutuskan di antara hamba Engkau dari 
hal-hal yang mereka perselisihkan. Berilah daku petunjuk 
diantara persoalan yang mereka perselisihkan itu, maka 
yang benar dengan izin Engkau. Sesungguhnya, Engkau 
ya Tuhan, memberi petunjuk barang siapa yang Sana 
kehendaki kepada jalan yang benar." 


(Hadis Riwayat Muslim) 


Sa: A x -. Sada 
Mi aa Ka A | 
Sanana 
ae D kea pa PM 
Gu aan ea aa 
AA KERA D 


P. a SAN Pm ya a 


KETMAKA Sa SADA 
BA jg ERA SA 
ea anak 
D wa ca San saka 
ling a 
A KA ja 


Allahumma lakal hamdu, Anta qayyumus samawati 
wal ardhi wa man fihinna, wa lakal hamdu Anta 
malikus samawati wal ardhi wa man fihinna, wa lakal 
hamdu Anta nurus samawati wal ardhi wa man fihinna, 
wal lakal hamdu Antal haqqun, wa wa'dukal haqqu, 
wa liqa-uka haqqun, waqauluka haqqun, waljannatu 
haqqun, wannaru haqqun, wannabiyyuna haqqun, wa 
Muhammadun Shallallahu 'alaihi wasallama haqqun, 
Wwassa'atu haqqun. 


Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa 
'alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika 
khashamtu, wa ilaika hakamtu. Faghfirli ma qaddamtu 
wa ma akhkhartu, wama asrartu wa ma a'alantu, wa 
ma Anta a'lantu, wa ma Anta a'lamu bihi minni. Antal 
muqaddimu wa Antal mu'akhkhiru, Ia ilaha illa Anta. 
Wa 1a haula wa la quwwata illa billah 


"Ya Allah! Bagi Engkaulah segala pujian, Engkaulah 
pendiri sekalian langit dan bumi dan siapa pun yang di 


39 


dalamnya, bagi Engkaulah segala pujian, Engkaulah 
penguasa sekalian langit dan bumi dan siapa pun yang 
ada di dalamnya. Bagi Engkaulah segala pujian, 
Engkaulah cahaya dari sekalian langit dan bumi dan 
siapa pun yang ada di dalamnya. Bagi Engkau segala 
pujian, Engkau kebenaran janji, Engkau benar, pertemuan 
dengan Engkau benar, perkataan Engkau benar, surga 
adalah benar, neraka adalah benar, Nabi-nabi dan Nabi 
Muhammad saw benar, dan hari kiamat adalah benar, ya 
Allah, kepada Engkau bertawakal, kepada Engkau aku 
akan kembali, dengan Engkau aku hadapi segala kesulitan, 
kepada Engkau aku meminta keputusan. 


Oleh sebab itu, ampunilah dosaku yang terdahulu 
dosaku yang kemudian, dosaku yang aku rahasiakan 
dosaku yang aku perbuat dengan nyata, dan apa saja 
dosaku yang Engkau lebih tahu dariku. Engkaulah yang 
mendahulukan, dan Engkaulah yang mengakhirinya. Tidak 
ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada daya-daya upaya 
dan tidak ada kekuatan, kecuali dengan Allah." | 


(Dirawikan oleh Bukhari dan Muslim) 
Keterangan : 


Setelah selesai mengerjakan tahajud dengan diiringi 
witir, duduklah tafakur di tempat salat itu, lalu baca 
doa ini dengan khusyu' dan rendah hati, mengakui 
kelemahan diri di hadapan kebesaran Allah, semoga dosa- 
dosa akan diampuni Allah dan diberi-Nya petunjuk, 
sehingga ringan rasanya bagi diri mengerjakan ibadat 
untuk selanjutnya. | 


40) 


13. Doa Menghadapi Kesukaran 


ae a PAS pa PARA Bea 
Ba DANGAN sd 
A a PA 
Let a a Ba 
D dn da a SA KS 2) 
HI CA In SAS a 9 
| an Ala 9a. GA 


ba 


Rabbi a'inni wala tu'in'alaiya, wanshurni wala 
tanshur 'alaiya, wamkurli wala tamkur'alaiya wahdini 
wayassiril huda li, wanshurni'ala man bagha'alaiya. 
Rabbij'alni laka dzakkaran, laka syakkaran, laka 
rahhaban; laka mith wa'an, laka mukhbitan, ilaika 
awwahan muniban. Rabbi taqabbal taubati waghsil 
haubati, wa ajib da'wati, wa tsabbit thujjati wahdi 
qalbi, wa saddid lisani, waslul sakhimata shadri 


"Tuhanku, tolonglah aku dan jangan Engkau tolong 
yang akan mencelakakan daku. Belalah aku dan jangan 
Engkau bela atas daku. Percayakanlah untuk aku dan 


41 


jangan aku diperdayakan orang. Berilah aku petunjuk dan 
- mudahkanlah petunjuk itu untukku. Belalah aku atas orang 
yang bermaksud jahat kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah 
aku selalu ingat akan Engkau, selalu syukur kepada 
Engkau, selalu takut kepada Engkau, selalu taat kepada 
Engkau; tunduk diri dan kembali. Ya Tuhanku, terimalah 
tobatku, basuhlah dosaku, perkenankan doaku, tetapkan 
hujjahku, beri petunjuk hatiku, jaga ketat lidahku, dan 
hilangkanlah kiranya segala perasaan yang tidak baik 
dari dadaku." 


(Dirawikan oleh Abu Daud, An Nasa-i, At Tarmidzi, 
Ibnu Majjah) 


Allahumma'afini. fi badani; Allahumma 'afini fi 
sam'i; Allahumma 'afini fi bashari. Lailaha illa Anta- 
3x; Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri; 
Allahumma inni' audzu bika min' 'adzabil qabri; La 
ilaha illa Anta - 3x. 


42 


"Ya Allah, sehatkan daku pada badanku; Ya Allah, 
sehatkan daku pada pendengaranku; Ya Allah sehatkan 
daku pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan melainkan 
Engkau." 

(Ini diulangi tiga kali). 

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada 
Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku 
berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur. Tidak 
ada Tuhan melainkan Engkau." (Inipun diulangi sampai 
tiga kali). | 


(Dirawikan oleh Abu Daud dan An Nasa'i) 

Dibaca doa ini 3 (tiga) kali sesudah salat subuh dan tiga 
kali pula sesudah salat ashar. 

Doa ini adalah Hadis Nabi saw yang diajarkan beliau 
kepada seorang sahabatnya bernama Ibnu Abi Bakrah; 
yang menjadi wirid bacaannya setiap pagi dan setiap 
petang hari (habis subuh dan habis ashar). 

Bacalah doa ini dengan khusyu berserah diri kepada 
Allah; semoga Allah menyembuhkan penyakit yang sedang 
diderita, atau diringkan Allah penderitaan jiwa, karena 
senantiasa bertawakal kepada-Nya. 


43 


D. MUNAJAT RASULULLAH SAW 


Sin Sia BERA 
Sua sa An 
das PA pang pan 
Ra SEK : AK 
- sa PA Aha va jg “gg usa 
& Pa NS | pa 


SAN SA Sai 
da aan 


Tamma nuruka fahadaita falakal hamdu 'azhuma 
hilmuka faghafarta falakal hamdu, basath-ta yadaka 
fa a'thaita falakal hamdu, rabbana! Wajhuka akramul 
wujuhi, wa jahuka a'zhamul jahi, wa'athiyyatuka 
afdhalul 'athiyyati wa ahnaha tutha'u rabbana fa 
tasykuru, wa tu'sha fa taghfiru, wa tujibul 
mudhatharra, wa taksyifudh dhurra, watasyfis saqima 
wa taghfirudz dzanba wa taqbalut taubata, wa la yajzi 
bi alaika ahadun wa 1a yablughu midha taka qaulu qa- 
iliin 


A44 


"Sempurnakanlah sinar-Mu Tuhanku, lalu Engkau 
bimbing kami. Maka untuk Engkaulah segala puji-pujian. 
Maka besarlah rasa maaf-Mu, lalu Engkau ampuni dosa- 
dosa kami. Maka untuk Engkaulah segala puji-pujian! 

Engkau kembangkan tangan-Mu, lalu Engkau kurnia 
kami. Maka untuk Engkaulah segala pujian, Tuhan kami! 
Wajah-Mu adalah semulia-mulia wajah, kemegahan-Mu 
adalah seagung-agung kemegahan, dan kurnia-Mu, adalah 
yang seutama-utama kurnia dan dan paling 
menenteramkan jiwa. 


Ditaati orang perintah Engkau, ya Tuhan kami, lalu 
Engkau sambut ketaatan itu dengan mesra syukur! 


Didurhakai orang Engkau, lalu mereka Engkau beri 
ampun. Engkau perkenankan doa orang yang sedang 
dalam kesempitan, Engkau lepaskan orang dari sengsara, 
Engkau sembuhkan orang dari sakit, Engkau ampuni orang 
dari dosa, Engkau terima permohonan orang yang tobat. 
Sedang tak seorang pun yang mampu membalas budi 
kepada Engkau, dan tidak cukup kata-kata untuk memuji 
Engkau, bagi yang ingin memuiji." 

(Dirawikan oleh Ibnu Majah) 


45 


KAA (ex Pera aaa 


na a yg 47 ye 
San an PER 
Ao) nn TERA 
YA RA Pe 


Pg Ra 


Anibni'Umarinqala: Lam yakun Rasulullahi 
shallalahu 'alaih wasallam yada'u ha-ula-il kalimati 
hina yamsi wahina yushbihu, Allahumma inni as- 
alukal'afiyata fid dunya walakhirati. Allahumma 
innias-alukal'afwa wal'afiyata fi dini wa dunyaya wa 
ahli wa mali. Allahummastur'aurati wa amin rau'ati 
wahfizhni min baini yadayya wa min khalfi wa 'an 
yamini wa 'an syimali wa min fauqi wa a'udzu bika an 
ughtala min tahti. 

"Dari Ibnu Umar r.a. berkata dia : Tidaklah Rasulullah 
saw meninggalkan (membaca) kalimat-kalimat ini ketika 
petang dan pagi. 

"Ya Allah, aku memohon kepada Engkau sentosa dunia 
dan akhirat. Ya Allah aku mohon kepada Engkau maaf 
dan sentosa pada agamaku dan duniaku, keluarga, dan 
harta-bendaku. Ya Allah, tutuplah auratku, amankanlah 
kecantikan mukaku, jagalah aku dari depan dan 
belakangku, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiriku 


46 


serta dari atasku, dan aku berlindung kepada Engkau 
agar jangan aku dicederai orang dari sampingku." 
murayakan oleh Ibnu D 


A ga 2 HASSAN A CN 
A e 


aaa PO an 
a usa; P IA 


Man 5) BuAgenana ' 
GIS Ban Susan 


1/7 f9, pe 4 Da 


P. Ra 
Galtol DI RERYAA : San 


Ya man Ia tarahul'uyunu, wala tukhalithuhuzh 
zhununu wala yashifuhul washifuna wala 
tughayyiruhul ha waditu wala yakhsyad dawa-ira, wa 
ya'lamu matsaqilal jibali wa makayilal bihari, 
wa'adada qathril amthari, wa 'adada waraqil asyjari, 
wa'adada ma azhlama 'alaihil lailu wa asyraqa'alaihin- 
naharu walatuwariminhu sama-un samaan wala 
ardhun ardhan, wala bahrun ma fi qa'rihi wala 
jabalun-ma fi wa'rihi, 'ij'al khaira 'umri akhirahu wa 
khaira'amali khwatimahu wa khaira ayyami yauma 
alqaka fihi 


47 


“Wahai Tuhan, yang oleh mata tak tampak, dan 
prasangka tidak dapat mencampuraduk-Nya, dan yang 
tidak dapat disifatkan oleh orang-orang yang suka 
menyerupakan sifat-Nya, dan yang tidak dapat diubah- 
ubah oleh berbagai kejadian, dan yang tidak takut akan 
kekalahan : Yang Mengetahui beratnya gunung-gunung 
dan berapa timbangan air di lautan dan (yang mengetahui) 
bilangan titikan hujan dan bilangan daun kayu-kayuan dan 
bilangan apa yang digelapi oleh malam dan yang disinari 
oleh siang, yang satu langit tak dapat melindunginya dari 
langit yang lain, bumi pun tak dapat melindunginya dari 
bumi yang lain, tidak lautan yang mana pun dengan 
kedalamannya dan gunung yang manapun dengan 
kesukarannya. 


Aku memohon jadikanlah kiranya yang sebaik-baik | 
umurku ialah yang akhirnya, dan yang sebaik-baiknya 
amalanku ialah penutupnya, dan yang sebaik-baik hari- 
hariku ialah hari aku bertemu dengan Engkau padanya." 


(Doa Hadis ini dirawikan oleh Ath Thabarani dari Hadis 
Anas bin Malik, sahabat dan khadam Rasulullah saw ) 


Menurut riwayat Anas, doa ini ialah doa seorang Arab 
kampung (Arabi) yang terdengar oleh Nabi saw. Maka 
beliau pun senang mendengar doa itu. Lalu beliau 
menyuruh memanggil orang itu dan beliau mengulanginya. 
Lalu beliau, memberi orang itu hadiah sebagai kenang- 
kenangan silaturrahim. Karena doa itu disenangi oleh Nabi 
saw, maka diriwayatkan oleh Anas bin Malik, untuk kita 
agar menghadapi dan membacanya. 


45 


aaa Peg aa 
te naa sanga 
ag Day Sa 3; Kan a 
Dn ee 
AA ag SA 


Allahumma allif baina qulubina wa ashlih dzata 
bainina wahdina subulassalami wa najjina minazh- 
Zhulumati ilannuri wa jan nibnal fawahisya ma zhahara 
minha wa ma abathana, wa barik lana fiasma'ina wa 
absharina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina 
wa tub 'alaina innaka antattawwabur rahim, waj'alna 
syakirina lini'matika mutsnina biha 'alaika qabiliha 
wa atmimha 'alaina 


"Ya Allah, pertautkanlah di antara hati kami dan 
perbaikilah hubungan di antara kami dan tunjukilah kami 
jalan-jalan yang selamat. Lepaskanlah kami dari gelap- 
gulita menuju terang benderang, singkirkan kami dari 
yang keji-keji, baik nyata maupun tersembunyi. Berilah 
berkat bagi kami pada pendengaran kami, penglihatan 


49 


kami isteri-isteri kami, dan anak-anak keturunan kami. 
Beri tobatlah kami, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan 
yang memberi tobat dan Maha pemurah. Jadikanlah kami 
orang-orang yang bersyukur atas nikmat Engkau, memuji 
atas Engkau dan menyambutnya, dan sempurnakanlah 
segalanya atas kami." | 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Masud r.a.) 


50 


TANI DA AKAN HUJ AN 


La KAA Perda 
a PENEAN Sa 
(aa). Pn 


Allahumma inni as-aluka khairah wa khaira ma 
fiha wa khaira ma arsalta bihi, wa a'udzu bika min 
syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi 


"Ya Allah aku memohonkan kebaikan dan kebaikan 
yang ada padanya serta kebaikan apa yang Engkau 
kirimkan di dalamnya. Dan aku berlindung kepada Engkau 
dari kejahatan dan kejahatan yang terkandung di dalamnya 
serta kejahatan apa yang Engkau kirimkan bersama 
dengan dia." 


(Diriwayatkan oleh Muslim, dari Aisyah) 


Ketika Aisyah bertanya, beliau menjawab bahwa angin 
dan tanda-tanda akan hujan itu ada juga yang membawa 
marabahaya, sebagaimana angin yang diturunkan Allah 
pada Al-Ahgqaaf (Gunung-gunung Pasir) bagi kaum Aad 
yang didatangi Nabi Luth. 


51 


SX A da nga Kea 
Pa a AN 
Sa Au Sa 


P : 
D 
a yg Ag | "2. sa aa Sa 
P Pa DEAR 


Ag Pera Sun 
nan AA 


Allahumma inni as-aluka fi'lal khairati wa tarkal 
munkarati, wa hubbal masakini wa an taghfirli wa 
tarhamni, wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani 
ghaira maftunia, wa as-aluka hubbaka wa hubba man 
yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbika 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau 
supaya aku dimudahkan berbuat baik dan meninggalkan 
perbuatan-perbuatan yang munkar, dan mencintai orang- 
orang yang miskin. Aku mohon Engkau ampuni aku dan 
Engkau belas-kasihani aku. Jika Engkau hendak 
menimpakan suatu marabahaya bagi suatu kaum, maka 
biarlah aku meninggal dunia dalam keadaan terlepas dari 
marabahaya itu. Aku pun memohon kepada Engkau, 
supaya diteguhkan cintaku kepada Engkau, mencintai 
orang-orang yang mencintai Engkau, dan cinta pula 
kepada amal perbuatan yang akan menambah dekatnya 
aku kepada Engkau." 


(Dirawikan oleh At Tarmidzi dan Al Hakim) 
52 


senda KI KAA Pa 
a es a ARA 
Sa Dan MAA Se 
ir CC NASA CU Pp. 


L 
Ii 


P 


WJ) AA, KAA A Sa MAIN 


P. 


| ag A 
A AA . SA 


Ia 


3 1 !/g KANTA Is 


Pa 


pau bessga Any aa D 
(ea SN aaa 


"Anibni 'Umara radhiyallahu 'anhu qala : Falamma 
kana Rasulullahi shallallahu 'alaihi wasallam yaqumu 
min majlisin hatta yad'uwa biha-ula-id da'awat : 
Allahummaqsim lana min khasy-yatika ma tahawwulu 
bihi bainana wa baina ma'shiyatika wa mintha'atika 
ma tuballighuna bihi jannataka, wa minal yaqini ma 
tuhawwinu bihi 'alaina masha-ibad dun-ya, Allahumma 
matti'na bi asm'ina wa absharina wa quwwatina ma 
ahyaitana waj'alhul waritsa minna, waj'al tsarana'ala 


53 


man zhalamana wanshurna'ala man'adana wa la taj'al 
mushibatana fi dinina wa la taj'alid dun-ya akbara 
hammina wa Ia mablagha 'ilmina wa la tusallith 'alaina 
man 1a yarhamuna 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata. "Jarang 
Rasulullah saw, berdiri dari majelisnya jika tidak membaca 
doa-doa ini : "Ya Allah, bagikanlah untuk kami dari 
ketakutan kepada Engkau, untuk membatasi di antara 
kami dengan membuat maksiat kepada Engkau. Taat 
kepada Engkau yang akan membawa kami ke surga 
Engkau, dan dari keyakinan yang akan menyebabkan 
ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, 
anugerahi pendengaran, penglihatan, kekuatan kami 
selama kami masih hidup, dan jadikanlah semuanya 
warisan dari kami (untuk anak cucu kami). Jadikanlah 
balasan kami atas orang yang menganiaya kepada kami, 
tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami pada 
agama kami janganlah Engkau jadikan dunia ini kesibukan 
yang paling besar, jangan pula dijadikan ilmu pengetahuan 
kami hanya sekedar dunia, dan janganlah Engkau jadikan 
berkuasa atas kami orang-orang yang tidak ada belas- 
kasihan pada kami." | 


(Diriwayatkan oleh At Tarmidzhi, dan menurut 
keterangannya hadis ini adalah hasan/baik) 


54 


P is ia 
Sma KA i Au 


.. 9 AI D A Ka 


Sa Sa - 
aa) Sena 


Allahumma ati nafsi taqwha, wa zakkhita anta 
khaira man zakkaha, anta waliyyuha wa maulaha. 
Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, wa 
min qalbin Ia yakhsya'u wa min nafsin la a wa 
min da'watin la yustajabu laha. 


"Ya Allah, kurniakanlah kepada diriku ketakwaan dan 
bersihkan doa-doaku, karena Engkaulah yang sebaik-baik 
pembersihnya. Engkau pemimpinnya, Engkau pembelanya, 
ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau 
dari ilmu yang tidak ada manfaatnya, dari hati yang tidak 
ada khushu'nya, dari nafsu yang tidak mengenal kenyang, 
dan dari permohonan yang tidak dikabulkan." 


(Dirawikan oleh Muslim) 


Sang DA Aa 17 KAN 


55 


Kad aa Senah 
A A SANA 


PER P SA I Kea io 
D 

2 Se Sen Pn ua 
P 


A SENA ra 
ena ea SA 


Ya man azhharal jamila wa sataral qabiha, ya man 
” la yuakhidzu bil jarirati wala yahtakus sitra ya hasanat 
tajawuzi, ya wasi'al maghirati, ya bashital yadaini 
birrahmati, ya shahiba kulli najwa, ya muntaha kulli 
syakwa, ya karimashshafhi, ya azhimal mani, ya 
mubtadi-an ni'ami qablastihqaqiha, ya Rabbana, wa 
ya Sayyidana, wa ya Maulana, wa ya ghayata 
raghbatina as-aluka, ya Allah, alla tasywi khalqi 
binnari 


"Ya Tuhan yang membuka semua yang indah (dari 
perbuatan hamba-Nya) dan yang menutupi segala yang 
buruk. Ya Tuhan, yang tidak segera bertindak atas gejala 
dosa, dan tidak menelanjangi semua rahasia. Ya Tuhan, 
- yang dengan jalan yang baik melampaui saja (kesalahan 
hamba-Nya) ya Tuhan, yang secara luas memberikan 


56 


ampun. Ya Tuhan, yang menghamparkan tangan-Nya 
dengan rahmat. Ya Tuhan, yang empunya segala keluhan 
hamba-Nya. Ya Tuhan, tujuan terakhir dari tiap 
pengaduan. Ya Tuhan, yang dermawan di dalam memberi 
maaf. Ya Tuhan, yang Mahaagung di dalam memberi. Ya 
Tuhan, yang memulai lebih dahulu melimpahkan nikmat- 
Nya sebelum si hamba pantas menerimanya. Ya Tuhan 
kami, ya Penghulu kami, ya Pemimpin dan Pembimbing 
kami. Wahai tujuan dan keinginan kami; Aku memohon 
kepada Engkau, ya Allah, janganlah kiranya Engkau 
hancurkan tubuhku dengan api neraka." 


(Diriwayatkan oleh al Hakim dalam kitab Hadisnya 
yang bernama Al-Mustadrak) 


57 


F. DOA-DOA YANG 
BERHUBUNGAN DENGAN AZAN 


Apabila terdengar orang azan (bang), hendaklah memba- 
ca atau mengikuti setiap yang dibacanya, kecuali Hayya 
'alash shalah dan Hayya 'alal falah. 

Keduanya itu disambut dengan membaca La haula 
wala gqguwwata illa billah. 


Setelah selesai azan, bacalah doa ini : 


IG: KE apa KATAK 


a A 0 A A AAA 2. D 
Kea D SEK En 
dg pa 


An : Kana PR | 


Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu Ia syarikalahu 
wa asyhadu anna Muhammadan'abduhu warasuluhu. 
Radhitu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi 
Muhammadir Rasula. Ghufira lahu dzanbuhu 


"Tidak ada Tuhan, melainkan Allah... Yang berdiri 
sendiri, tidak ada sekutu bagi-Nya. Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya. Barangsiapa yang membaca ini, 
akan diampuni dosanya." 


(Dirawikan oleh Muslim) 


Lan 
laa 


Sesudah itu baca pula doa ini : 


SEA A Kan; KAA An 
Pera Api. , Aa na ) 
D. KI, Si 


Allahumma rabba hadzihid da'watit tammati 
washshalatil qa-imati aati Muhammadanil wasilata 
walfadhilata wab'atshu maqamam mahmudanil ladzi 
wa'attahu. 

"Ya Allah, Tuhan dari dakwah (seruan) yang sempurna, 
Tuhan dari salat yang berdiri ini. Berikanlah kiranya 
kepada Muhammad, wasilah dan fadhilah, dan 
bangkitkanlah untuknya maqam yang mahmud (tempat 
yang terpuji) yang telah Engkau janjikan itu.' 


59 


G. DOA-DOA SALAT 


SAS SI du 
Pen Ena Su 
: DIA Sa An Sera 
Laaa . Sea AYER 
a AA 
naa. Baa Laa | 

AA KA ken Pena Saja 
SN SERA pa 
SN IA 


'An Aliyyibni Abi Thalibin qala : Kanan Nabiyyu 
Shallallahu 'alaihi wasallam idza qama ilashshalati 
qala : Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal 
ardha hanifam musli-maw wama ana minal musy- 
rikin7 Inna shalati wanusuki wa mahyaya wa mamati 


60 


lillahi rabbil'alamin. La syarika lahu wa bidzalika 


Rabbi wa ana 'abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu 
bidzanbi, faghfirli dzunubi jami'an, la yaghfirudz 
dzunuba illa Anta, wahdini li ahsanil akhlaqi 1a yahdi 
liahsaniha illa Anta 


Dari Ali bin Abi Thalib r.a. berkata dia "Adalah Nabi 
saw bila beliau berdiri salat, beliau membaca : "Aku 
hadapkan wajahku kepada yang mencipta sekalian langit 
dan bumi, muka yang lurus dan menyerah, dan tidaklah 
aku dari golongan orang-orang yang mempersekutukan- 
Nya. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku 
untuk Allah Tuhan Sekalian Alam. Tidak ada serikat bagi- 
Nya dan beginilah yang diperintah kepadaku dan aku 
adalah termasuk orang-orang yang menyerah diri (muslim). 


"Ya Allah, Engkaulah Maharaja, tidak ada Tuhan selain 
Engkau, Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. 
Aku telah aniaya atas diriku sendiri dan aku mengakui 
dosa-dosaku, maka ampunilah kiranya dosa-dosaku. Tidak 
ada yang akan mengampuni dosa-dosa selain Engkau. 
Tunjukilah aku budi-pekerti yang baik, tidak ada yang 
akan menunjuk hanya selain Engkau. 


61 


Ka Pa PA SIS Tn a 
v AM Aga DAN ON a) 


a DAS, IA 
Penan SA 


Washrif'anni sayyi-aha wala yashrifu a'nni sayyi- 
aha illa Anta, labbaika wa sa'dika, wal khairu kulluhu 
fi yadaika wassyarru laisa ilaika, ana bika wa ilaika, 
tabaarakta wata'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaika 


"Jauhkanlah diriku dari budi yang buruk, dan tidak 
ada yang akan menjauhkanmu selain Engkau. Labbaik 
(inilah hamba-Mu) dan kebahagiaan Engkau! Kebajikan 
semuanya adalah dalam tangan-Mu, dan kejahatan 
bukanlah untuk-Mu. Aku bersama Engkau dan akan 
kembali pada-Mu. Maha Berkat Engkau, Mahatinggi 
Engkau, aku mohon ampun kepada Engkau dan aku tobat 
kepada-Mu." 


AA Pera ana Je A 
DA KEREN ; 


Wa idzaa raka'a qala : Allahumma raka'tu Kai 
amantu wa laka aslamtu, khasya'a laka sam'i wa 
bashari wa mukhkhi wa 'azhmi wa 'ashabi 


62 


Apabila beliau rukuk beliau membaca : "Ya Allah, 
kepada Engkau aku rukuk dan kepada Engkau aku 
beriman, dan kepada Engkau aku menyerah. Khusyu 
kepada Engkau pendengaran dan penglihatanku, otak serta 
tulang belakangku dan semua uratku." 


ed Su 
pan x Mean a TG “ In 


ga 9 a Kar 
aya 


H 


Wa idza rafa'a ra-sahu qala : Allhumma Rabbana 
lakal hamdu mil-as samawaati wa mil-al ardhi wa mil- 
a ma bainahuma wa mil-a ma syi'ta min sya-in ba'du 


Apabila beliau mengangkat kepala, beliau membaca: 
"Ya Allah, ya Tuhanku, untuk Engkau segala pujian, 
sepenuh semua langit, sepenuh bumi dan sepenuh yang di 
antara keduanya, dan sepenuh apa pun yang Engkau 
kehendaki sesudah itu." | 


Penga Ka 


lU"! CA Pr ..!7/ D 
Pg ea a - SS SAMA 


” 


dg, P A "Sg p"' a 
Sena aa KERNA 


3) 


63 


Wa idza sajada qala : Allahumma laka sajadtu wa 
bika aamantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi 
khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa 
basharahu fatabaaraka ahsanul khaliqin. 


Apabila beliau sujud, beliau membaca : "Ya Allah 
kepada Engkau aku bersujud dan kepada Engkau aku 
beriman dan menyerah. Sujud wajahku kepada yang 
menjadikan dan membuat rupanya, dan menembuskan 
pendengaran dan penglihatannya. Mahasuci Tuhan, yang 
paling pandai di antara sekalian pencipta." 


, 
MI pa LU UIA ) Pg) A 
PATAH SAAT 
: kala ; aa da - 
nn A? EA MIA s7 JI. P www D? 
KIM PA lg! f9! P Z 


SA Aa a SA 
x ? Pn A Aw? 
Lara SAYU I 


Tsumma yakunu min akhiri ma yaqulu bainat 
tasyahhudi wattashlimi: Allahummaghfirli maa 
qaddamtu wamaa akhkhartu wa ma asrartu wamaa 
a'lantu wama asraftu wama anta A'lamu bihi minni, 
.antal muqaddimu wa Antal muakhkhiru la ilaha illa 
Anta 


64 


Kemudian itu, yang penghabisan beliau baca di antara 
tasyahhud dengan salam talah : "Ya Allah, ampunilah apa 
yang telah aku lakukan dahulu dan yang kemudian, dan 
apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku nyatakan dan 
apa yang aku cerobohkan, dan apa pun yang lebih Engkau 
ketahui tentang diriku. Engkaulah yang memulai dan yang 
mengakhirinya. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau." 


(Dirawikan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tarmidzi) 


65 


1. Doa Pembukaan Salat 


Doa pembukaan salat ada yang pendek dan panjang : 


Peni 
PA 
CAS Sasa, SA 


Aa 


Allahumma ba'id baini wabaina khathayaya kama 
ba'adta bainal masriqi qal maghribi 


Allahumma naqqini min khathayaya kama 
yunaqqats tsaubul abyadhu minad danasi, 
Allahummaghsilni min khathayaya bits tsalji wal ma- 
i wal baradi 


"Ya Allah, jauhkanlah di antara aku dengan kesalahan- 
kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan di antara 
Masyrik dengan Magrib. 


Ya Allah, bersihkan kiranya aku dari kesalahan- 
kesalahanku seperti membersihkan kain yang putih dari 
kotoran, ya Allah basuhlah aku dari kesalahan- 
kesalahanku dengan salju, air, dan es." 


 (Dirawikan oleh Jamaah perawi Hadis, kecuali At 
Tarmidzi, diterima dari Abu Hurairah) 


. 66 


, a 5 A Su dd! D! a P 
a Daun; G Kea A 
2. A f Ia 

Maan NP ai et 


Subhaanaka Allahumma wa bihamdika, wa 
tabarakas muka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka 


"Mahasuci" Engkau, ya Tuhanku, dan dengan segenap 
pujian untuk Engkau. Mahaberkatlah nama Engkau dan 
Mahatinggilah kesungguh- ungu Engkau, dan 
tidaklah ada Tuhan selain Engkau." 


(Dirawikan oleh Abu Daud dan Ad Daruquthni, 
diterima dari Aisyah Ummul Mukminin) 


Sang syara PAHA ve a Ai 
-( Aa aa pn C 
Allahu akbar kabira walhamdu lillahi katsira wa 


subhanaali bukrataw wa ashila 


"Allah Mahabesar, sebesar-besarnya. Puji-pujian bagi 
Allah sebanyak. banyaknya, dan Mahasuci bagi Allah pagi 
dan petang." 


(Dirawikan oleh Muslim) 


Diterima oleh Muslim dengan sanadnya dari Abdullah 
bin Umar. Dia berkata : 


67 


"Ketika kami salat bersama Rasulullah saw. terdengar 
seorang membaca kalimat tadi. Sehabis salat Rasulullah 
saw. bertanya, "Siapa yang membaca kalimat begitu 
bunyinya?" Maka menjawab seorang laki-laki. "Saya ya 
Rasul Allah!" Nabi saw. menjawab, "Bagus sekali bacaan 
itu, bagi dia dibukakan pintu-pintu ke langit." 


Berkata Abdullah bin Umar : 


"Sejak mendengar Rasul Allah berkata demikian, saya 
tak pernah meninggalkan membacanya lagi." 


| , Za Z 
ep GAS 


Alhamdu lillahi katsiran mubarakan fihi 
"Puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya, penuhlah 
keberkatan di dalamnya." 
(Dirawikan oleh Muslim dan Abu Daud) 


Hadis ini berasal dari Anas bin Malik. Dia berkata 
dalam pengantar Hadis ini : 


"Seorang laki-laki terburu-buru masuk ke dalam saf 
karena terlambat, terdengar nafasnya sesak mengejar 
jamaah. Langsung dibacanya ' iftitah ini. Selesai salat, 
'Rasululah saw. menoleh ke belakang dan bertanya : "Siapa 
yang membaca kalimat itu.tadi? Kalimat itu baik sekali." 


68 


Lalu orang itu menjawab : "Sayalah tadi itu, ya Rasul 
Allah! Saya mengejar jamaah, karena takut ketinggalan 
sampai tersesak-sesak napas saya, lalu saya baca iftitah 
singkat itu." 


Rasulullah saw menjawab. "Aku melihat 12 orang 
malaikat berebut-rebut mengangkatnya ke langit." 


69 


2. Bacaan Ketika Sujud 


Menurut sabda Rasullullah saw., di sujud terakhir 
bolehlah kita sujud agak lama, terutama ketika salat sendiri, 
memohon apa yang kita harapkan. 


D pen AI P Ka Se BARA 
Da A KA Bs 


a ba a Pu D 


Du a. SI SAny 


P 


'An Hudzaifatabni Yamani radhiyallahu 'anhu,qala 
: Shalaitu ma'a Rasulillahi shallallahu 'alaihi 
wasallama, fakana yaqulu fi ruku'ihi : Subhaana 
Rabbiyal 'azhimi. Wafi sujudihi : Subhaana Rabbiyal 
a'la | 

"Dari Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan ketika dia 
salat bersama Rasulullah saw. beliau membaca ketika 
rukuk : "Subhaana Rabbiyal 'azhimi"' 3x Dan ketika 
sujud : "Subhaana Rabbiyala a'la" 3x. 


Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung, Mahasuci 
Tuhanku Yamg Mahatinggi." 


(Menurut Hadis Al Bazzar) 


Tae a HESAT Sa 
| ug Sela 


Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. 
Allahummaghfirli 


"Mahasuci Engkau, ya Allah, ya Tuhanku dan dengan 
puji-pujian kepada Engkau. Ya Allah, ampunilah kiranya 
aku." 


(Riwayat Bukhari dan Muslim) 


Dan boleh pula kita tambah dengan doa ini : 


Pan ) Bg PA LL 
aaa Dn KA Ia 
- Sa D , 
Pe a ea 
A 
gaya — MAKA 
Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika, 


wa bimu'afatika min 'uqubatika, wa a'udzubika minka, 


wa la uhshi tsana-an alaika, Anta kama atsnaita 'ala 
nafsika 


AA 


71 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan rida 
Engkau dari kemurkaan Engkau, dan dengan kemaafan 
Engkau dari hukuman siksa Engkau, dan berlindung pada- 
Mu. Aku tak sanggup menghitung pujian kepada Engkau, 
sebagaimana Engkau puji diri-Mu sendiri." 

(Dirawikan oleh Muslim dari Hadis Aisyah; 
didengarnya dibaca Nabi saw ketika sujud salat malam) 


peg C PER “)g LA , A . 
P A 
Aa An 


Allahummaghfirli dzambi kullahu, diqqahu wa 
jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa'alaniyatahu wa 
sirrahu 


“Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, kecil dan 
besar, awal (pangkal) dan akhir (ujungnya), dan dosa 
yang terang dan yang tersembunyi." 


(Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah) 


— 
la 


3. Tentang Keutamaan Sujud 


PAUN 
p 2 
daa, Sa All 


Aqrabu ma yakunul'abdu min Rabbihi wa hu wa 
sajidun fa aktsirud du'a (Diriwayatkan oleh Muslim) 


"Waktu yang paling dekat di antara seorang hamba 
dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud. Oleh sebab itu 
perbanyaklah doa di waktu sujud." 


(Hadis ini dirawikan oleh Muslim) 


Dan sebuah Hadis pula yang dikeluarkan oleh Muslim 
dan yang lain, dari Hadis Rabiah bin Kaab. Dia itu adalah 
khadam Nabi saw. 

Berkata dia : 


A A TAU PE AA A D P P? 
| a a 
PN D) daa One dg 


Di" De” P Ma Lay P cg P 
da AT Aa aa SE 
SERA AN ” ” P) a 
Saga a a 


73 


Wa akhraja Muslimun wa ghairuhu min haditsi 
Rabi'atabni Ka'bin wakana yakhdumun nabiyya 
shallallahu 'alaihi wasallam qala kuntu abitu ma'a 
Rasulillahi shallallahu'alaihi wasallam fa atihi 
biwudhu-ihi wa hajatihi faqala : Salnii faqultu as- 
aluka muraa faqataka fil jannati. Qala : Awa qhaira 
dzalika? Faqultu huwa dzaka, qala : fa a'in ala nafsika 
bikatsratis sujud 


"Saya bermalam bersama Rasulullah saw. Saya 
bawakan wudunya dan air wudu untuk bersuci. Lalu 
Beliau berkata : "Mintalah apa yang kau inginkan 
kepadaku? Lalu saya menjawab, bahwa saya ingin menjadi 
pengiringmu sampai di surga! Kata beliau: "Tak ada yang 
lain?" Cuma itu kataku. Kata beliau. "Tolonglah dirimu 
dengan banyak sujud." 


Sa daa 
aa A; ja 3a, 5a Yi. Su 


Ma wadha'a rajulun jabhatahu lillahi sajidan, faqala 
rabbighfirli tsalatsan. Illa rafa'a ra-sahu waqad ghufira 
lahu 


74 


"Tidaklah meletakkan seseorang akan keningnya karena 
bersujud kepada Allah, lalu dibacanya : "Ya Tuhanku, 
ampunilah aku!" melainkan setelah dia mengangkat 
kepalanya,. dosanya sudah diampuni." 


naaa en Tai 
Pn a ai *) Ta 
ea — Ii 
Heraaaun Maa SS 
Allahummaktub li biha 'indaka ajran a anni 


biha wizran waj'alha li'indaka dzukhran wa taqabbalha 
minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dauda 


“Ya Allah, tuliskanlah pahala untukku di sisi Engkau, 
lepaskan aku dari dosa karena sujud ini, jadikanlah 
sujudku ini menjadi kekayaanku untuk nanti, dan terimalah 
dia, seperti Engkau terima dari hamba Engkau Daud." 


(Dirawikan oleh Abu Daud dan Tarmidzi) 


I 3 do skg da CA 
Subbuhun quddusun Rabbulmala-ikati war Ruh 


"Mahasuci, Mahakudus, Tuhan dari Malaikat dan dari 
ruh." 


75 


H. DOA PANJANG 


a 
Agas Sa a PA 
Ca San esa nya 


a Se 


Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali 
waljubni wal harami wa a'udzu bika min 'adzabil 
qabri wa a'udzu bika min fitnail mahya wal mamat 


"Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemah 
dan malas, dan pengecut serta tua-renta (pikun). Aku 
berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, dan aku 
berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati.' 


(Dirawikan oleh Bukhari dan Muslim) 


Au PAWAA A SN SE KI BA f 
ASA 
a aa ang asa 
| .( era ola,) 


76 


Allahumma inni a'udzu bika minal qaswati 
walghaflati wal 'ailati wadz dzillati wal maskanati wa 
a'udzubika minal faqri wal kufri, wal fusuqi wasy 
syiqaqi, was sum'ati warriya-i wa a'udzu bika minash 
shammami wal bakami wal junun) wal judzami wa 
sayyi-il asqami 


"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau 
pada sikap kasar dan lalai, berat tanggungan, serta 
hina dan papa. Aku berlindung kepada Engkau dari 
kefakiran dan kekafiran, fasik (durhaka) dan berpecah- 
belah, dan sum'ah (beramal ingin ternama) dan riya 
(beramal karena ingin dilihat orang). Aku berlindung 
kepada engkau dari tuli, bisu dan gila, dan penyakit 
canggu (kusta) dan penyakit-penyakit berbahaya." 


(Dirawikan oleh Ibnu Hibban dan Ath Tabrani) 


B. Pa SAN | a daa DS A w) yi 
A ana Sa. SA 


NA 


P 


TT 


aa yr An Zn ja 
a Ka. ua 


PEN Bara 
A /x da D PARA a a Sg 


Ka. a Pe APA 
a a aa 


Allahumma inni a 'udzu bika minal kasali wal 
harami wal maghrami wal ma-tsami. Allahumma ini 
a'udzu bika min 'adzabinnari wa fitnatil qabri wa 
'adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil 
faqri wa min syarri fitnatil masihid dajjali. 
Allahummaghsil khatha yaya bimaits tsalji wal baradi 
wa naqqi qalbi minal khataya kama yunaqqats tsaubul 
abyadhu minaddanasi wa ba'id baini wa baina 
khathayaya kama ba'adta binal masyriqi wal maghribi. 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau 
dari malas, tua-renta, sumber utang dan sumber dosa. 
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan api 
neraka dan fitnah api neraka, dan fitnah kubur dan siksaan 
kubur dan kejahatan fitnah Al Masih Dajjal. Ya Allah, 
bersihkanlah dosa-dosaku dengan air salju dan air dingin. 


78 


Dan sucikanlah hatiku dari dosa-dosu seperti disucikan 
kain yang putih dari kotoran. Jauhkan di antara aku dan 
di antara dosa-dosaku sebagaimana jauhnya di antara 
Timur dan Barat." 


(Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan 
perawi Sunan yang berempat) 


Keterangan : 


1. Maghram. Kita artikan sumber utang. Banyak 
berhutang, sukar membayarnya. Pada mulanya karena tidak 
dapat mengendalikan nafsu. 


2. Matsam. Kita artikan sumber dosa. Banyak orang 
terlanjur berbuat dosa, pertama karena tidak dapat 
mengendalikan hawa-nafsu, kedua karena pergaulan yang 
tidak senonoh. 


3. Berlindung kepada Allah dari penyakit malas. Sebab 
kalau sudah malas banyaklah pekerjaan yang terbengkalai 
dan gagallah segala urusan. 


4. Berlindung dari tua-renta, artinya tua-pikun, akal 
bertambah kurang, kembali seperti anak kecil. Tetapi kalau 
umur panjang dan tua, akal tetap sehat dan tidak pikun, 
dapatlah melanjutkan ibadat di hari tua. Tua yang seperti 
itu tidaklah mengapa. 


5/6. Berlindung dari siksaan api neraka dan fitnah api 
neraka. Siksaan neraka ialah setelah berada di dalamnya. 
Fitnah neraka ialah bujuk-rayu setan yang menyebabkan 
terporosok ke dalamnya. 


79 


— 7/8. Fitnah kubur dan siksaan kubur. Fitnah kubur ialah 
perdayaan setan ketika akan mati, sehingga tidak tetap hati 
ingat kepada Allah. Siksaan kubur ialah setelah tidak 
dapat memberikan jawaban yang pasti apabila ditanya 
oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur. 


9. Kejahatan fitnah kaya, ialah timbulnya kesombongan, 
angkuh, bakhil dan benci kepada fakir-miskin setelah diri 
mendapat kekayaan. ' 


10. Kejahatan Hihak fakir atau miskin, ialah karena 
telah fakir atau miskin menjadi kafir dan tertutup jalan 
kebenaran. Lantaran itu teranglah bahwa diberi Allah 
kekayaan atau kefakiran, sama saja hebat cobaannya. 


11. Kejahatan Fitnah Al Masih Dajal, ialah kejahatan 
dari Dajal (dajjal artinya pembohong), penipu dalam 
urusan nilai-nilai kebenaran yang datang di akhir zaman, 
buat membelokkan manusia dari jalan Tuhan yang lurus 
(Ash Shirathal Mustakim). 


Paan Sa A 
Pen Ana y; 
Su sa 


Allahumma zidna wa la tanqushna, wa akrimna wa 
la tuhinna wa a'thina wa Ia tahrimna wa atsirna wa la 
tu-tsir 'alaina wardhina wardha 'anna 


80 


"Ya Allah, tambahlah untuk kami dan jangan dikurangi. 
Muliakanlah kami dan janganlah kami dihinakan. 
Anugerahi kami, dan janganlah kami dipencilkan. 
Menangkan kami, dan janganlah kami dikalahkan orang, 
dan buatlah kami jadi rida, dan ridailah kami." 


(Dirawikan oleh At Tarmidzi dan Al Hakim) 
PER V/ 
YAA un, SM | Se 
Da a apa Sepa 


Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha, 
waajirna min khizyid dun-ya wa 'adzabil akhirah 


"Ya Tuhan, jadikanlah baik akibat dari pekerjaan- 
pekerjaan kami dan lindungilah kami dari kehinaan di 
dunia serta azab siksaan akhirat." 


A J 


Sea aa Di 


LA 


PETA peN" Sapa Pa UT 


pr. D 


La Pn a 
SO KA 3U Dn S| a 
Th Aa a 


81 


Allahumma inni as-aluka khairal mas-alati wa 
khairad du'a-i wa khairan najahi wa khairal 'amali wa 
khairats tsawabi wa khairal hayati wa khairal mamati, 
wa tsabbitni wa tsaqqil mawazini warfa'darajati wa 
taqabbal shalati, waghfir khathi-ati wa as- -alukad 
darajatil'ula minal jannati, amin 


"Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, yang sebaik- 
baik permohonan, yang sebaik-baik doa yang sebaik-baik 
kemenangan, yang sebaik-baik hidup, dan yang sebaik- 
baik maut. Teguhkanlah kiranya pendirianku, beratkanlah 
kiranya timbanganku angkatkanlah kiranya derajatku, dan 
terimalah kiranya salatku, ampunilah kiranya kesalahan- 
kesalahanku, dan aku memohon derajat yang tinggi dalam 
surga, amin!" 


A D. PEN p/ PA PA AH .A ag 
a ea di 
g na IU Aa "Ag ” A P. 
Paan Za a 


Allahumma inni as-aluka fawatihal-khairi wa 
khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa 
akhirahu wa zhahirahu wa bathinahu wad darajatil'ula 
minal jannati, amin 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau 
agar dibukakan segala kebaikan dan penutupnya 
pengumpulan dan permulaan serta ke akhirnya lahir dan 
batinnya, dan derajat yang tinggi dari dalam surga, amin!" 


82 


1 


Pe ea 3 ” - Sat a Sa 
Sa ap Sa Bg SG 
an SZ 


Allahumma inni as-aluka khaira ma aati wa khaira 
ma af'alu khaira ma a'malu wa khaira ma ubthinu wa 
khaira ma uzhhiru, wad darajatil 'ula minal jannati, 
amin 

"Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sebaik-baiknya 
apa yang aku datangkan sebaik-baik apa yang aku 
kerjakan dan aku sembunyikan sebaik-baiknya apa yang 
aku nyatakan, dan derajat yang tinggi dari dalam surga, 
amin!" 


|) 


PAr IA SAS Kg - 
SY Das a a 
Da, a / a PAK jg D Aa D 
P Lau 
SIK Dan yag Sy” Da 
Kea ara 


ag Pu 


83 


Allahumma inni as-aluka an tarfa'a dzikri wa 
tadha'a wizri wa tushliha amri watuthahhira qalbi wa 
tuhashshina farji wa tunawwira qalbi wa taghfira li 
dzambi, wa asalukad darajatil 'ula minal jannati, amin 


"Ya Allah, aku memohon kepada Engkau supaya 
dinaikkan sebutanku, supaya Engkau letakkan kesalahanku, 
supaya Engkau perbaiki urusanku, supaya Engkau 
bersihkan hatiku, supaya Engkau bentengkan kemaluanku, 
supaya Engkau beri Nur (cahaya) pada hatiku, dan supaya 
Engkau ampuni dosaku. Aku mohonkan kepada Engkau 
derajat yang tertinggi dari surga, amin!" 


fo Pua l/ pe laX' Sh P w PA 
Pang An A A 


.- .. 


| PERDA D 
: | A . P P | 
ee) SARI 2 
Allahumma inni as-aluka 'aisyatan naqiyyatan wa 
maitatan sawiyyatan wa maraddan ghaira makhziyyin 


wa la fadhihin 


"Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidup yang 
bersih, mati yang tenang, kembali kepada Engkau tidak 
dalam keadaan hina dan tidak pula dalam keadaan terbuka 
rahasia aibku di hadapan orang banyak. 


(Dirawikan oleh Ath Thabrani) 


834 


. , - 
PAS a A 


Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi 


"Ya Allah, berilah aku ilham jalan yang bijaksana dan 
peliharalah daku dari kejahatan diriku sendiri." 


(Dirawikan oleh Abu Yala) 


| PRE P—. Sa A 
Rabbighfir warham wahdinis sabilal aqwam 


"Ya Tuhan, ampuni dan kasihilah dan tunjukkanlah 
daku jalan yang lurus." 


(Dirawikan oleh Abu Yala) 


2 Sk AA HO !A Au L 
Pa PA 


Allahummaghfir lana warhamna wardha'anna wa 


taqabbal minna wa adkhilnal jannata wa najjina minan 
nari, wa ashlil lana sya-nana kullahu 


85 


"Ya Allah, ampuni dan rahmatilah kami, ridai dan 
terimalah kami, masukkanlah kami ke surga selamatkanlah 
kami dari neraka, dan perbaikilah keadaan kami 
keseluruhannya." 


(Dirawikan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah) 
Keterangan : 


Berceritalah penerima hadis doa ini yang pertama, yaitu 
Abu Amamah Al. Bahiliy : 


"Pada suatu hari keluarlah Rasulullah saw, kepada ka- 
mi bertelekan pada sebuah tongkat. Tatkala melihat beliau, 
kami pun semuanya berdiri. Lalu beliau menegur: 


"Jangan kamu perbuat terhadapku seperti perbuatan 
Persia terhadap orang besar-besarnya." (Jangan berdiri). 


Lalu kami katakan. "Kami ingin engkau doakan kami!" 


Lalu beliau bacakan doa ini. "Ya Allah, ampunilah 
kami,"... dan seterusnya!" | 


an KAN P Pn L 
PA PERAI 
da SELESA ERA 
P - - 2) 
Allahumma musharrifal qulubi, sharrif qulubana 
ila tha'atika 
"Ya Tuhan, yang berkuasa memalingkan segala hati, 
palingkanlah kiranya hati kami kepada taat akan Engkau." 
(Dirawikan oleh Muslim) 


860 


Keterangan : 


Rasulullah saw pernah mengatakan; bahwa hati anak 
Adam itu seluruhnya, adalah di ujung jari-jari Tuhan yang 
Rahman, dapat dipalingkan-Nya menurut sesuka-Nya, 
sehingga hati itu bisa berubah-ubah. Maka dengan doa ini 
kita memohon kepada Tuhan agar hati kita ini terus 
dipalingkan pada satu haluan saja, yaitu taat kepada Allah. 
Jangan lagi membelok kepada yang lain. 


PA PAN PAGI PIN IN "pu, 
eg YEAR Sal Dg KIA 
Da aa 
D Ku ; D Z 
MASA 


Allahumma inias-aluka an tubarika li fi sam'i wa fi 
bashari wa fi ruhi wa fi khalqi wa fi khuluqi wa fi ahli 
wa fi mahyaya wa fimamati wafi'amali, wa taqabbal 
hasanati, wa as-alukalddarajatil'ula minal jannati, 
Amin 


APA DAN DA EDAR D £ An kg 
edaran 
” 


Ni 
G 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau 
supaya Engkau beri berkat padaku pada pendengaranku, 
penglihatanku, ruhku (nyawaku), bentuk tubuhku, bentuk 
perangaiku, kaum keluargaku, pada peri-kehidupanku, 


87 


pada peri-kematianku, dan pada amalanku. Terimalah 

kiranya segala kebaikanku, dan aku mohonkan pula kepada 

Engkau derajat-derajat yang tinggi daripada syurga. 
Amin." | 

(Dirawikan oleh Al Hakim di dalam kitab hadisnya 

| Al Mustadrak) 


AN C4 Ki Ce P) 4 A PELAT 
aa ap 
CEPUA KA A AS AK SS ANI 
DANA a 
OA 2? CYLNANMN PAKA UN 
2 2 | Iv ( 
— Pun a Ga 
PAR SILSN! ? RAN / Den Pa 
CASA D 
Pa A A di gg! g LA 
SI Kn 
| a Ku /g IG $) A en CARTA 
pa YAN ag naa CASA) 
| dl A 
Pena de a 
Allahumma allif baina qulubina wa ashlih dzata 
bainina wahdina subulussalaami, wa najjina minazh 
zhulumati ilannuri wa jannibnal fawahisya ma zhahara 
minha wa ma bathana, wa bariklana fi asma'ina 
absharina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyatina 
wa tub'alaina innaka antat tawwabur rahim, waj'alna 


syakirina lini'matika mutsmina biha 'alaika qabiliha 
wa atmimha 'alaina 


88 


"Ya Allah, pertemukanlah di antara hati kami, 
perbaikilah keadaan di antara kami, tunjukilah kami jalan- 
jalan kedamaian, lepaskanlah kami dari gelap-gulita pada 
terang-benderang, dan jauhkanlah kami dari segala 
kekejian, yang nyata dan yang tersembunyi. Anugerahilah 
kiranya keberkatan pada pendengaran, penglihatan, dan 
hati kami, isteri-isteri kami, keturunan-keturunan kami, 
dan berilah kami tobat, sesungguhnya Engkau adalah 
pemberi tobat dan sangat Penyayang. Jadikanlah kami 
orang-orang yang bersyukur atas nikmat serta menjunjung 
tinggi atasnya, menerimanya, dan sempurnakanlah 
segalanya atas kami." 


(Dirawikan oleh Abu Daud) 
ae A 
SAN 3U en 

SI a an. gu der 
a Par AAA 
aa aaa Be 
a an pa Aa 
an. ea 

KAA Ana S4 & 


89 


Se P. SG II / da - 
Ss! peg gain Sada 
Sea a 
PERDA DAN Pap 
Ana KN SA 
Allahumma inni as-aluka bi'ilmikal ghaibi wa 
qudratika 'alal haqqiahyiniidza kanatil hayatu khairan 
li, watawaffani idza kanatil wafatu khairan li, wa as- 
aluka khasy-yataka fil ghaibi wasy syahadati wa as- 
aluka kalimatal haqqi fil ghadhabi war ridhai wa as- 
alukal qashda fil faqri wal ghina, wa as-alukana'iman 
la yanfadu, wa as-aluka qurrata 'ainin la tanqathi'u wa 
as-alukar ridha ba'dal qadha-i, wa as-aluka 
baradal'aisyiba'dal mauti wa as-aluka ladzdzatan 
nashri ila wajhika, wa as-alukasy-syauqa ila liqa-ika fi 
ghairi dharra-in madharratin wa la fitnatin 
mudhillatin. Allahumma zayyina bi zinatil imani 
waj'alna hudatin muhtadin 


"Ya Allah, ya. Tuhanku! Sesungguhnya aku memohon, 
demi ilmu-Mu yang gaib dan kuat kuasa-Mu atas sekalian 
makhluk. Hidupkanlah aku jika ada hidup itu yang baik 
bagiku dan matikanlah aku jika mati itu yang baik bagiku. 
Sesungguhnya aku memohon, agar aku takut pada-Mu 
baik dalam sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Akit.. 
mohon kepada Engkau agar aku tetap hemat cermat, baik 
dalam keadaan aku melarat atau dalam keadaan aku 
kaya. Aku mohonkan kepada Engkau nikmat yang tak 


90 


pernah terputus. Aku mohonkan kepada Engkau yang 
indah dipandang mata yang tak pernah terpotong-potong. 
Aku mohonkan kepada Engkau menerima segala yang 
telah Engkau tetapkan. Aku mohonkan kepada Engkau 
ketenteraman hidup sesudah mati. Dan aku mohonkan 
kepada Engkau kerinduan hendak menemui Engkau, 
dengan tidak sudah dan sengsara, dan tidak pula fitnah 
yang menyesatkan. Ya Allah perhiasilah kiranya kami 
dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami termasuk 
orang yang ditunjuki dan memberikan petunjuk." 


aa oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban) 
GO SA AN ya 


aa Naa A 


Nau'udzu billahi min 'adzabin nari, na'udzu billahi 
' minal fitani ma zhahara minha wa ma bathana, 
na'udzu billahi min fitnatid dajjali 


"Kami berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. 
Kami berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah, 
baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Kami 
berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal." 


(Dirawikan oleh Abu Awwanah) 


91 


Kena ya M AS a 
(Ge). Perata 


Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala-i, wa 
darkisy syiqa-i wasuil qadha-i wa syamatatil a'da-i 


"Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada 


Engkau dari tekanan bala-bencana, pencapaian 
sengsara, keburukan nasib, dan cemooh musuh- 
musuh." | 


(Dirawikan oleh Bukhari) 


SARA En SS a PAS: ; 
PA a . A aa 
Aa en ? Dn 


Allahumma inna nas-aluka maujibati rahmatika 
Wa'aza ima maghfiratika wassalamata min kulli itsmin 
wal ghanimata min kulli birrin wal fauza biljanati wan 
najata minan nari — 


"Ya Tuhanku, sesungguhnya kami memohon kepada 
Engkau segala yang akan memungkinkan mendapat rahmat 
Pan segala yang akan memastikan ampunan Engkau, 


92 


selamatkanlah kami dari dosa dan mendapat 
keberuntunglah kami hendaknya dari sebab berbuat baik, 
mendapat kemenangan dengan masuk surga dan terlepas. 
hendaknya dari bahaya api neraka." 


(Dirawikan oleh Al Hakim, Ath D 
, AN; Sa eg SA 
ag ng ASN: An - 
RA A 
Ter Sa n 


Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafartahu, 
wa la hamman illa farajtahu, wa la dainan illa 
qadhaitahu wa la hajaatan min hawa-ijiddun-ya wal 
akhirati hiya laka ridhan illa qadhaitaha, ya arahamar 
rahimin 

"Ya Tuhanku, janganlah dibiarkan pada kami suatu 
dosa melainkan Engkau ampuni hendaknya, jangan ada 
suatu kesulitan, melainkan Engkau lepaskan kami darinya, 
jangan ada suatu utang melainkan Engkau bayarkan 
hendaknya, jangan ada suatu hajat keperluan dunia dan 
akhirat, melainkan Engkau hasilkan hendaknya, ya Tuhan 
yang lebih Pemurah dari segala yang pemurah." 


(Dirawikan oleh Ath Thabrani) 


93 


A D a L- 
Ke CLA Jia Sa pe | 

Pn ag Pp a PAN 
naa Any : Sa 


(Aa, ) 


Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika 
wa tahawwuli 'afiyatika wa fuj-ati niqmatika wa jami'a 
sakhatika 


"Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari 
kehilangan nikmat Engkau, berpalingnya kesentosaan 
Engkau, dari kemurkaan Engkau, kemurkaan yang datang 
dengan tiba-tiba, dan sekalian kemarahan Engkau." 


. 


(Dirawikan oleh Muslim) 


( ? P # P KY n n4 Af 
pEAGgag aa 
( sl Aa 
Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi 
wal a'mali wal ahwa-i wal adwa-i 


"Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sekalian 
perangai yang keji, perbuatan-perbuatan, hawa-hawa 
nafsu, dan berbagai penyakit." 


(Dirawikan oleh Tarmidzi) 


94 


